
PEMERINTAH ACEH 

DINAS TENAGA KERJA 
DAN MOBILITAS PENDUDUK 


Jin. Krueng Jambo Aye Geuceu Telepon / Fax. (0651) 46798 email : 
disnakermobduk@acehprov.go.id website : www.disnakermobduk.acehprov.go.id BANDA ACEH - Kode Pos 23239 


PROSEDUR SELEKSI PEMAGANGAN IM JAPAN 


1. PERSYARATAN KHUSUS 

- Pria 

- Usia Minimal 18 tahun (bagi lulusan SMKTeknik) dan 19 tahun 6 
bulan bagi lulusan non teknik 

Serta maksimal 26 tahun saat seleksi dilaksanakan (26 Maret 2018) 

- Tidak buta warna (total/parsial) dan berkaca mata /kontaks lens 

- Tidak bertato atau bekas tato 

- Tidak bertindik atau bekas tindik 

2. PERSYARATAN ADMINISTRASI 

- KTP masa berlaku minimal 2 tahun ditempat seleksi diadakan, jika 
penduduk pendatang 

- Kartu Keluarga (KK) 

- Kartu Pencari Kerja (AKI) 

- Akte Kelahiran 

- Sertifikat latihan kerja minimal 160 jam pelajaran atau pengalaman 
kerja dibidang teknik minimal 6 bulan bagi lulusan non teknik. Bagi 
lulusan SMK/DIII/DIV/S1 Teknik (mesin, otomotif, listrik, elektronika, 
las, teknik industri, bangunan, juru gambar, kimia, teknik jaringan 
komputerTIDAK dipersyaratkan) 

- Ijazah SD sampai dengan pendidikan terakhir. 

- Raport SLTA 

- Surat keterangan sehat dari dokter 

- Surat izin orang tua/wali/istri 

- Surat rekomendasi dari Geuchik setempat 

- Surat keterangan belum pernah ikut magang ke Jepang (bermaterai 6000) 

- Surat permohonan mengikuti program magang ke Jepang 

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

- Surat Pernyataan kesediaan mengikuti program magang ke Jepang 

- Pas Photo 4x6 dan 3x4 berwarna merah @ 5 lembar 

- Photo keluarga berwarna berlatar belakang rumah ukuran 5 R 
sebanyak 3 lembar (tampak depan, belakang, samping kanan/kiri 

Note: - Semua berkas persyaratan tersebut dimasukkan ke dalam Map 
warna merah 

- Bahan yang diserahkan dalam bentuk foto copy boleh tanpa legalisir 

- Sedangkan semua Berkas Asli dibawa pada saat seleksi 
dilaksanakan 

3. PERSYARATANTEKNIS 

- Minimal lulusan SLTA atau sederajat 

- Lulus kesamaptaan tubuh 

- Lulus tes matematika 

- Lulus tes ketahanan fisik 

- Lulus wawancara 

- Lulus Medical Check Up (MCU) 

TAHAPAN SELEKSI 

1. PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI AWAL» PANITIA PROVINSI 

- Kelengkapan dokumen, dan 

- Keaslian dokumen 

2. KESAMAPTAAN TUBUH/CEK FISIK »TIM GABUNGAN (Pusat dibantu 
Provinsi) 

- Tinggi badan minimal 160 cm 

- Berat badan minimal 50 Kg 

- Cacat tubuh, termasuk proporsi bentuk tubuh 

- Patah tulang/bekas patah tulang 

- Penyakit kulit (panu, kadas, kurap, dll) 

- Gigi (tidak memakai gigi palsu dan gigi kawat/behel) 

- Tidak berkacamata/kontak lensa 

- Disfungsi organ tubuh 

- Estetika 

3. TES MATEMATIKA DASAR »TIM PUSAT (Kemnaker dan IM Japan) 

- Matematika Dasar, mampu mengerjakan 20 soal dalam 15 menit 

- Minimal BENAR 14 soal 

4. TES KETAHANAN FISIK»TIM GABUNGAN (Pusat dibantu Provinsi) 

- Lari 3 KM dalam waktu 15 menit 

- Push Up sebanyak 35 kali 

- Sit Up sebanyak 25 kali 

5. WAWANCARA»TIM PUSAT (Kemnaker dan IM Japan) 

- Performance 

- Wawasan 

- Pengetahuan Umum 

- Kemampuan Verbal 

- Pengertian Program, Lama Program, Uang saku, Asusransi, Jenis 
Kejuruan, rencana pasca magang, hak dan kewajiban peserta 

6. TES KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP) 

Oleh rumah sakit/laboratorium klinik yang telah diakui oleh Kemnaker 
R.l, IM Japan terdiri dari: 

Pemeriksaan darah, urine, mata, faeses, paru-paru, narkoba, asam 
urat, ginjal, HIV/AIDS dll 


Seluruh tahapan tersebut (1 s.d 6) berlaku sistem Gugur 

7. TEST BAHASA JEPANG 

Sebelum melaksanakan tes bahasa Jepang, peserta yang telah lulus 
medical check up, diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Jepang 
secara mendiri selama jO 2 bulan. Materi tes bahasa Jepang adalah 
Hiragana, Katagana, Kata Benda, Kata Kerja, Kata Sifat, kosa kata 
dan tata bahasa Bab 1 s.d Bab 12 buku pelajaran IM Japan. Peserta 
yang lulus tes bahasa Jepang akan dipanggil pelatihan pra 
pembrangkatan, sedangkan bagi mereka yang tidak lulus diberikan 
kesempatan mengulang sebanyak 3 kali. 

8. PEMBUATAN PASPORT 

Dilaksanakan setelah lulus tes bahasa Jepang dan sebelum memasuki 
pelatihan pra pemberangkatan tahap I yaitu : 

- Pasport 48 Halaman 

- Masa berlaku 5 tahun 

TAHAPAN PELATIHAN PRA PEMBERANGKATAN 

1. PELATIHAN PENDALAMAN MATERI 

- Dilaksanakan di daerah (Banda Aceh) selama 9 hari (apabila 
peserta minimal 30 orang), jika peserta kurang dari 30 orang akan 
bergabung dengan provinsi terdekat 

- Dilaksanakan pra tes terlebih dahulu 

- Guru Bahasa Jepang disediakan oleh Pusat 

- Akomodasi dan Konsumsi ditanggung Dinas Provinsi 

2. PELATIHAN PRA PEMBERANGKATAN TAHAP I 

- Dilaksanakan di daerah (Banda Aceh) selama 2 bulan (apabila 
peserta minimal 30 orang) 

- Ruang belajar difasilitasi oleh panitia daerah 

- Guru Bahasa Jepang disediakan oleh Pusat 

- Evaluasi sikap peserta berlaku sistem gugur 

- Akomodasi dan Konsumsi di tanggung Dinas Provinsi 

3. PELATIHAN PRA PEMBERANGKATAN TAHAP II 

- Dilaksanakan di Pusat (BBPPK dan PKK Lembang Jabar atau 
BBPLK Cevest Bekasi) selama 2 bulan 

- Fasilitas ruang belajar disediakan oleh pusat 

- Guru Bahasa Jepang disediakan oleh Pusat 

- Akomodasi dan konsumsi dibiayai Pusat 

- Evaluasi sikap peserta berlaku sistem gugur 

- Seluruh dokumen persyaratan asli masih harus dibawa. 

BIAYA YANG PERLU DIPERSIAPKAN CALON PESERTA SELAMA 
PROSES SELEKSI SAMPAI DENGAN KEBERANGKATAN 

1) Biaya hidup selama mengikuti tes seleksi di Banda Aceh 

2) Biaya Medical Check Up di daerah dan di pusat 

3) Biaya pembuatan pasport 

4) Biaya Visa 

5) Biaya lainnya yang diperlukan untuk keperluan pribadi peserta baik di 
daerah maupun di pusat 

BIAYA YANG DITANGGUNG DINAS PROVINSI SELAMA PROSES 
SELEKSI SAMPAI DENGAN KEBERANGKATAN 

1) Biaya akomodasi dan konsumsi selama pendalaman materi dan 
pelatihan Tahap I di daerah 

2) Biaya tiket pesawat dari Banda Aceh ke tempat pelatihan tahap II di 
pusat (Lembang atau Cevest) 

3) Bekal awal selama di Jepang ¥ D 10.000 (sepuluh ribu yen Jepang) 

BIAYA YANG DITANGGUNG KEMNAKER/IM JAPAN SELAMA PROSES 
SELEKSI SAMPAI DENGAN KEBERANGKATAN 

1) Biaya akomodasi dan konsumsi selama pelatihan pra pemberangkatan 
tahap II (Lembang atau Cevest) 

2) Biaya tiket pesawat dari Jakarta ke Jepang 

TIP BAGI CALON PESERTA PEMAGANGAN SEBELUM MENDAFTAR 
DAN MENGIKUTITES SELEKSI 

1) Mempersiapkan perlengkapan administrasi asli dan foto copy 

2) Jauhi narkoba dan obat-obatan terlarang sejenisnya 

3) Mempersiapkan kondisi tubuh dan ketahanan fisik dengan cara : 

- Mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehat dan bersih 

- Berlatih lari, push up dan sit up secara rutin 

- Tidak merokok 

- Menjaga kesehatan diri dari segala macam penyakit 

4) Mendaftar langsung ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan 
(Disnaker setempat atau LPK), tidak mewakilkan atau melalui perantara 

CATATAN : Pada saat seleksi dilaksanakan peserta wajib : 

1. Hadir pukul 07.30 Wib 

2. Berpakaian rapi dengan baju kemeja putih lengan panjang, celana 
hitam (bukan bahan jeans), memakai dasi dan sepatu hitam 

3. Rambut Cepak, tidak berkumis dan tidak berjanggut 

4. Membawa semua dokumen ASLI 

5. Membawa pakaian olah raga 






